“xx artikel 


KEKUATAN 


INJIL 


"SEBAB AKU 
MEMPUNYAI 
KEYAKINAN YANG 
KOKOH DALAM 
INJIL, KARENA INJIL 
ADALAH KEKUATAN 
ALLAH YANG 
MENYELAMATKAN 
SETIAP ORANG 
YANG PERCAYA 
ROMA 1:16 


alah satu alasan mengapa 
banyak orang Kristen takut 
bersaksi tentang Yesus 
Kristus adalah karena mereka 
takut gagal. Mereka melupakan 
kekuatan Injil yang mampu 
mengubahkan hidup manusia. 
Peter V. Deison, dalam 
bukunya The Priority Of Knowing 
God (Mengutamakan Pengenalan 
Akan Allah) mengisahkan tentang 
seorang India bernama Ramad. la 
adalah anggota geng perampok. 

Pada suatu hari ketika mereka 
menga-dakan aksi perampokan di 
sebuah rumah, Ramad 
memperhatikan sebuah buku kecil 
berwarna hitam dengan 
lembaran-lembaran halaman 
yang sangat tipis, sehingga 
tampaknya cocok untuk membuat 
lintingan rokok. Іа pun 
mengambilnya. Setiap sore ia 
menyobek satu halaman untuk 
melinting tembakau, dan mulai 
merokok. Ketika ia melihat bahwa 
tulisan kecil-kecil dalam buku itu 
tertulis dalam bahasanya, ia 
membacanya dulu sebelum 
digunakan untuk melinting 
rokoknya. 

Suatu sore, setelah membaca 
satu halaman, ia berlutut dan 
berseru kepada Tuhan Yesus agar 
mengampuni dosanya dan me- 
nyelamatkannya. Kemudian ia 
menyerahkan diri kepada polisi 
sehingga membuat banyak orang 
tercengang. 

Ramad, perampok itu, kini 
menjadi tahanan milik Yesus 
Kristus. Selama dalam penjara, ia 
membawa banyak orang kepada 
Sang Juruselamat. 


Buku apa sebenarnya yang telah ia baca? 
Alkitab, Roh Kudus bekerja melalui Injil Kristus, 
dan dalam diri Ramad Injil itu telah menjadi 
"kekuatan Allah yang menyelamatkan” (Rm. 
1:16). Injil itu tidak hanya menyelamatkan 
tetapi juga mengubahnya menjadi manusia 
yang benar-benarbaru! 


Dari iman kepada iman 

Apa yang dialami Ramad, hampir mirip 
dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, 
penulis Kitab Roma. Sebelum bertobat Paulus 
adalah seorang penganiaya dan pembinasa 
jemaat Tuhan (Gal.1:13). Tidak hanya itu, Paulus 
adalah seorang yang sejak kecil dididik amat 
ketat dalam pendidikan agama sehingga ia 
sangat fanatik dengan agamanya (Kis.22:3-4). 

Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan 
Yesus. Paulus pun bertekuk lutut dan bertobat 
ketika Sang Firman yang hidup itu menjamah- 
nya secara pribadi dalam perjalanannya ke 
Damsyik, di mana ia akan menganiaya umat 
Tuhan disana. 

Sungguh, ada kuasa yang besar dalam 
pemberitaan nama Yesus, sehingga kita dapat 
selalu mengabarkan Injil dengan penuh 
keyakinan. Dari pengalamannya secara pribadi 
bersama Tuhan, Paulus tahu bahwa Injil benar- 
benar memiliki kuasa yang mempertobatkan 
dan mengubah hidup seseorang. Paulus si 
penentang Injil sekarang menjadi pembela Injil, 
bahkan pemberita Injil. Banyak orang dime- 
nangkan melalui pelayanannya. 

Itulah iman yang memimpin kepada iman. 
Iman dari Firman yang ada di dalam diri kita 
akan memimpin orang lain untuk beriman 
kepada Kristus. 

Di tengah dunia yang semakin rusak, 
banyak orang menjadi putus asa dan kehilangan 
pengharapan. Mereka mencari sesuatu yang 
lebih berkuasa dari diri mereka untuk membe- 
rikan pertolongan. Mereka merindukan bertemu 
dengan Tuhan yang benar, yang sanggup me- 
lepaskan mereka dari masalah-masalah dunia. 

Tapi ironis, banyak anak Tuhan tidak 
menyadari hal ini. Mereka gagal menjadi jawab- 
anbagimanusia yang putus аза. 


Duta Kristus 

Sangat ironis ketika melihat ada gereja- 
gereja yang tidak menyediakan dana untuk 
misionari (pekabaran Injil), dan atau tidak 
memiliki/merekrut pekerja yang khusus untuk 
memberitakan Injil. Bagaimana tubuh gereja 
akan bertumbuh jika tidak pernah bergerak? 
Bagaimana jiwa-jiwa akan merasakan kasih 
Allah jika tidak ada pemberitaan Injil? 

"Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah 
ladang-ladang yang sudah menguning dan 
matang untuk dituai." Tuhan Yesus dengan jelas 
mengatakan bahwa jiwa-jiwa itu ada di 
sekeliling kita dan sudah matang untuk dituai, 
Mereka rindu ada seseorang yang berani 
mengambil resiko untuk mengabarkan Injil 
kepada mereka. 

Setelah oikos (perjamuan kasih), seorang 
anggota pemasa di Tenggilis, Surabaya, 
mengatakan, "Tahun lalu kami sangat sulit 
memenangkan jiwa. Di mana-mana terjadi 
penolakan. Tetapi kami tetap mengetuk pintu 
demi pintu. Dan hasilnya sungguh luar biasa. 
Oikos kami hari ini berhasil menjangkau 4 jiwa 
baru.” 

Kita tidak pernah tahu siapa yang akan 
diselamatkan. Kita tidak pernah tahu kapan 
hati seseorang siap menerima Yesus. Kita 
bahkan tidak pernah tahu apakah pemberitaan 
kita akan diterima atau ditolak. 

Tapi satu hal kita tahu, bahwa kita sudah 
diselamatkan dan ada dorongan yang kuat 
dalam diri kita untuk memberitakan Injil 
kepada setiap orang yang kita temui. Dan kita 
percaya, bahwa benih yang kita tabur itu 
adalah benih yang hidup. Benih itu pasti 
tumbuh dan pasti berbuah, karena Allah turut 
bekerja. 

Seorang bijak mengatakan, “Kata yang 
kita ucapkan, hidup yang kita jalani 
mengungkapkan banyak hal tentang Tuhan 
yang kita cintai. Namun kuasa di dalam 
kesaksian kita, hanya datang dari atas, dari 
Firman Allah.” 

Agama dapat melakukan reformasi tetapi 
hanya Injil yang dapat melakukan transformasi. 
Tuhan Yesus memberkati. ш ag/ 


PEMIMPIN REDAKSI: Pdt. Hongly Sukandra PENASEHAT: Pdt, Jusuf Sortanto, Pdt. Philip Mantofa, BRE, Рт Catharina Kusumadewi, 


Pdt. Judy Koesmonto, Pim. Coleb Natonislliam, MBA BAS. 


REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetyo 


TATA LETAK: Yonathan Kumiawan 


Wana “Mawar Sharon” diterbitkan setiop minggu untuk memfasilitasi partumbuhan rohoni don iman jemaat Gorjo Mawar Sharon. 
WARTA NO.13B THN.X/ 12 AGUSTUS 2007, REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: Л. Campaka 24, Surabaya. E-mail: nfo@gms.orid8 TELP: (031) 5451335 
(HUNTING) & FAX: (62-31) 5322452 Persambahan Ando Untuk Gerjo Mowar Sharon don Bukit боо Immanuel dapat 
ditronsler ke: No, Rek, A/CO10.04 700.0 BCA Veteran Surabaya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM, 


ү, i 
| nia 


б Dengan berkorban, secara eksplisit kita telah 


menyatakan bahwa mereka yang kita kasihi sungguh 
sangat berharga bagi kita (lebih berharga daripada diri kita 
sendiri), sehingga kita tidak segan-segan menyangkali 
keinginan diri sendiri dan melakukan pengorbanan bagi 
mereka. 

Dengan membayar suatu harga, secara implisit kita 
menyatakan bahwa ada bagian dari diri kita yang sudah 
kita serahkan bersamaan dengan terbayarnya harga 
tersebut. Itulah sebabnya, mengapa para pria sejati yang 
benar-benar mencintai kekasihnya, lebih memilih untuk 
membeli daripada menerima secara gratis, sebentuk 
hadiah yang akan diberikan pada kekasihnya tersebut. 
ingin memberikan sesuatu Semakin besar harga yang dibayarnya, semakin besar 
х pula nilai penyerahan diri-nya pada kekasihnya. Sampai- 
sampai di tingkatan cinta yang terdalam, seseorang dapat 
suatu itu dengan ekstrim mengatakan : anything for you, my dear. 

Bila kita telusuri lebih jauh, ternyata prinsip 
pengorbanan karena cinta ini sudah berlaku sejak jaman 
biaya yang super mahal tapi dulu. Mulai dari jaman Bapa kita Abraham (Kej.23) saat ia 
жез mendesak untuk membeli lahan Efron bin Zohar bagi 
kuburan istrinya, berlanjut ke masa Daud (2 Sam.24 : 18- 
dalamnyalah yang membuat 25) saat ia membeli ladang beserta : perkakas dan korban 
untuk Mezbah bagi Tuhan, kemudian ke kisah 
persembahan seorang janda miskin (Luk 21:1-4) sampai ke 
persembahan seorang perempuan berdosa (Luk 7 :36-50), 
di mana Yesus diurapi dengan minyak termahal dan 
kemudian diseka dengan air mata dan rambutnya. 

Masih ingatkah kita akan kenangan indah, di mana 
sesekali waktu masih kecil dulu kita pernah berusaha 
menyisihkan uang saku setiap hari selama berbulan-bulan 
sekedar untuk dapat memberikan kado yang cukup 
bernilai bagi orang yang kita cintai, entah itu orang tua 
kita, saudara kita, sahabat kita atau kekasih kita? 


Cinta yang sejati cenderung 


yang berarti bagi yang 


dicintainya. $ 


tidak selalu identik dengan 
unsur pengorbanan di 


pemberian itu berharga. 


Bukankah selama selang waktu yang 
penuh pengorbanan itu, kita jalani semuanya 
dengan senang hati dan tanpa penyesalan? 
Saat itu, kita bahkan tak mau ambil pusing 
tentang resiko pengorbanan kita kalau-kalau 
kado tersebut bakal beralih ke orang lain atau 
mungkin hanya sebentar saja bertahan di 
dalam hati orang yang kita cintai. 

Apakah Anda mencintai Tuhan dengan 
cinta yang sejati? Apa persembahanmu 
kepadaNya? 


Pengorbananku 

Dengan mudah bibir kita bisa mengatakan 
“Aku cinta Tuhan Yesus”. Tapi, bila kita mau 
jujur, seringkali apa yang kita ucapkan tidak 
sepadan dengan perbuatan kita. Cinta kita 
kepadaNya tanpa pengorbanan yang tulus. Kita 
lebih berat pada apa yang kita punyai daripada 
mempersembahkannya kepada Tuhan. 

Sesungguhnya, kita tidak membawa apa- 
pun saat kita datang ke dunia ini. Semua yang 
ada pada kita saat ini, berasal dari Tuhan. Dia 
memberikan segala sesuatu sebagai titipan 
supaya itu semua dikembalikan menjadi 
persembahan yang harum bagi kemuliaan 
namaNya di dunia ini. 

Yang ingin dilihatNya dari persembahan 
kita adalah kedalaman dan kemurnian cinta 
kita padaNya. Kedalaman cinta ini bisa diukur 
dari seberapa besar pengorbanan kita. Semakin 
besar pengorbanan kita, berarti semakin utama 
kedudukan Tuhan dalam hidup kita. 

Yang namanya pengorbanan selalu terasa 
sakit. Bagaimana dengan sikap hati kita saat 
memberikan perpuluhan, persembahan 
sukarela, persembahan diakonia dan benih 
seribu kita? Adakah itu lahir dari ketulusan 
cinta dan hormat kita padaNya atau hanya 
sekedar kewajiban, rutinitas, dan bahkan dari 
rasa takut kita padaNya ? 

Beberapa waktu yang lalu, dengan dalih 
sulitnya mendapatkan uang seribu, saya meng- 
gantikan nilai dari pengorbanan pengumpulan 
benih seribu per hari dengan program benih 
seribu bulanan. Saya memasukkan uang 
sejumlah hari dalam sebulan ke dalam amplop 
persembahan. 

Sekarang saya sadar bahwa cara tersebut 
telah menghambat pertumbuhan cinta saya 
padaNya. Dengan bersikap demikian, bukan 
saja saya telah membatasi jumlah benih seribu 
saya per bulan untuk Tuhan, namun saya juga 


tak dapat merasakan indahnya saat-saat pe- 
ngorbanan yang telah saya jalani untukNya. 
Saya tidak dapat merasakan betapa 
senangnya saat saya berhasil mendapatkan dan 
mengumpulkan uang seribu untuk benih itu, 
saya tidak dapat merasakan bagaimana saya 
terdorong untuk memberi lebih dari satu benih 
bagiNya pada satu hari yang sama, saya tidak 
dapat merasakan perasaan bangga dan senang 
saat saya berhasil melawan keinginan hati saya 
untuk membeli berbagai macam makanan 
ringan seharga benih itu, yang sangat 
menggoda dan menarik hati saya, yang dengan 
tiba-tiba muncul dengan ramainya di sekeliling 
saya, saat saya sedang mempersiapkan berikan 
benih itu untukNya. Saya juga tidak bisa 
terdorong untuk berkorban dengan memberi- 
kan benih yang lebih besar sebagai ganti dari 
benih seribu yang tidak saya miliki pada hari itu. 


Benih yang berdampak 

Dalam pikiran saya, juga tidak pernah 
terbersit kesadaran tentang berapa banyak hati 
dan pekerjaan Tuhan diberkati dengan ke- 
murnian pengorbanan saya yang super kecil ni- 
lai materialnya itu. Sekarang, saya teringat 
kembali tentang cerita Ko Philip, bahwa salah 
satu KKR Pemuda di GMS pernah dibiayai hanya 
oleh pengumpulan selama 3 bulan benih seribu 
dari seluruh sponsi Pemasa itu. 

Wow... coba bayangkan, benih dariNya 
yang dititipkan ke kita, dilipatgandakanNya 
sedemikian rupa untuk memberkati orang- 
orang disekeliling kita, mungkin itu teman kita, 
tetangga kita atau bahkan saudara kita, 

Oleh karena itu saya mau pastikan untuk 
tidak melewatkan setiap kesempatan yang 
sudah Tuhan berikan ke saya untuk memberkati 
kegerakanNya tersebut. Pokoknya, saya tidak 
mau ketinggalan. Sekecil apapun benih yang 
Kau percayakan ke saya, kumau setia serahkan 
padaMu, sbab hanya di tanganMu, lima roti dan 
dua ikan lebih dari cukup untuk mengenyang- 
kan 5000 orang yang haus akan Engkau. 

Bukan hanya itu, saya percaya setiap benih 
yang sudah kita tabur, juga sedang dibunga- 
kannya untuk kebutuhan kita pribadi, sebab 
FirmanNya di Amsal dan Maleakhi sudah jelas, 
Dia bukan Allah yang berpiutang. 

Jangan hitung-hitungan soal biaya cinta de- 
nganNya, karena sampai kapanpun kita tidak 
pernah dapat kelebihan memberi padaNya (we 
could never outgive our Lord). т 


05 


Da artikel 


aik sadar ataupun tidak, kita seringkali tidak 

memperhatikan keberadaan orang-orang 

'miskin' di sekitar kita. Yang dimaksud miskin 
disini bukan miskin secara jasmani, tapi lebih dari 
itu, yaitu orang-orang yang miskin perhatian, 
miskin kasih sayang, miskin dorongan semangat, 
miskin sapaan, pujian, hormat, miskin 
penghargaan. Entah kita tahu atau tidak tahu, hal 
ini dihadapi oleh sebagian besar anggota keluarga 
kita yang sudah berusia lanjut. 

Banyak orang tidak siap menghadapi masa 
lansia. Mereka tahu bahwa secara alamiah setiap 
orang pasti akan menjadi tua, tetapi mereka tidak 
siap menerima kenyataan bahwa diri mereka akan 
mengalami kemuduran-kemunduran seperti 
kesehatan yang menurun. 

Selain itu, mereka juga mengalami ke- 
munduran emosi yang sangat mempengaruhi 
perilaku atau penilaian harga diri mereka. 

Bertambahnya usia bagi mereka berarti 
berkurangnya pengakuan dan penghargaan karena 
sudah tidak ada lagi prestasi yang dapat diraih. 
Kadangkala mereka menjadi patah semangat dan 
merasa diri tidak berguna, tidak berarti, hanya 
menjadi beban bagi orang lain. Maka dari itu, mere- 


SUE 


Senior 


Ibu Lily Megawati, 
Ketua Mawar Sharon Senior 


ka lalu merasa rendah diri dan tidak berguna. 

Dalam masa-masa lansia ini mereka mulai 
mengevaluasi tujuan hidup dan keberhasilan 
hidupnya, apa yang telah dicapainya selama ini? 

Adakalanya pertanyaan-pertanyaan itu tidak 
mampu dijawab sehingga banyak lansia yang 
hidup dalam kekuatiran bahkan ketakutan dalam 
menyongsong hari tuanya, karena tidak tahu 
bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan 
tersebut. Mereka kehilangan arti hidup dan tujuan 
hidup. 

Sebenarnya siapakah orangtua bagi anak 
cucu? orangtua adalah pembuka kunci berkat 
(Kel.29:12: UI.5:16), kebanggaan bagi anak dan 
cucu, orang yang menyiapkan jalan Tuhan bagi 
anak muda, melalui pendidikan formal (berupa 
skill dan ability) dan informal, berupa menjadi 
teladan hidup dalam pelayanan dan memiliki roh 
yang takut akan Tuhan (Ams.22:6). 

Mengetahui kebenaran di atas, sebagai 
keluarga yang dekat dengan lansia, siapkah kita 
memandu dan mendukung para lansia untuk tetap 
sigap dalam menghadapi perubahan-perubahan 
dalam kehidupan mereka dan bahkan mendukung 
mereka untuk tetap produktif di dalam usianya 
yang lanjut? 

“Darimana awalnya kasih? KASIH berawal dari 
rumah. Di dalam keluarga kita sendiri mungkin kita 
mempunyai orang yang sangat 'miskin' dan kita 
tidak memperhatikan mereka. Kita tidak punya 
waktu untuk tersenyum, untuk bercakap-cakap 
satu sama lain. Mari kita bawa kasih itu dan 
kelembutannya ke dalam rumah kita sendiri dan 
Anda akan melihat perbedaannya." (Bunda 
Theresa, Calcutta) 

Mari, ajak sanak keluarga dan teman Anda 
yang sudah berusia lanjut untuk beribadah di 
Mawar Sharon Senior (khusus untuk pria dan 
wanita berusia 55 tahun ke atas) di Ruang Chapel 
GMS Pusat, pukul 10.00 WIB. Jadilah berkat untuk 
orang tua Anda! Tuhan Yesus memberkati. ш 


liputan ÈS 


ada hari Kamis (2/8) yang lalu, GMS 

pusat mengadakan seminar dan 
konsultasi tentang kesehatan jantung 

di ruang ibadah utama dengan 
menghadirkan seorang ahli jantung dari 
Singapura, dr. Anton Sutandar. Beliau adalah 
seorang doketr ahli jantung yang pernah 
bertugas di New York, Amerika Serikat dan di 
Vancowver, Kanada. Kini Beliau bertugas di 
Raffles Hospital Singapore. Seminar ini sendiri 
terbuka untuk umum dan tanpa dipungut 
biaya 
Seminar kesehatan ini mendapat perhatian 
yang cukup besar dari jemaat mengingat 


jumlah yang hadir malam itu sekitar 800 orang. 
Hal ini mengindikasikan bahwa kepedulian 
masyarakat, khususnya jemaat, mengenai 
kesehatan sangatlah tinggi. 

Setelah menaikkan beberapa lagu pujian, 
pada pukul 19.15 acara dilanjutkan dengan 
ceramah oleh dr. Anton Sutandar. Beliau 
mengatakan, "Semakin lama tingkat polusi 
semakin tinggi, membuat tubuh manusia se- 
makin rentan untuk diserang penyakit. Oleh 
karena itu kita perlu mendapat bimbingan 
khusus mengenai bagaimana menjaga hidup 
tetap sehat, terutama yang berkenaan dengan 
pola hidup atau kebiasaan kita sehari-hari." 

Bapak dr. Anton dalam seminar kali ini 
banyak menekankan tentang pentingnya 
memperhatikan setiap makanan yang masuk ke 
dalam tubuh. Karena makanan yang sering kita 
makan saat ini sebagian besar mengandung 
"racun", 


Beliau juga banyak menyinggung soal gula, 
kebiasaan merokok dan bagaimana karakter 
kepribadian dapat mempengaruhi kesehatan 
seseorang. 

Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pukul 
20.30 WIB, seminar dilanjutkan dengan sesi 
tanya jawab. Di sini muncul puluhan 
pertanyaan dari peserta. Selain berkisartentang 
penyakit jantung, banyak juga dari peserta yang 
bertanya tentang penyakit-penyakit lain seperti 
ginjal, diabetes, dan lain-lain. 

Seorang peserta bertanya, "Apakah 
penyakit-penyakit tertentu seperti jantung, 
ginjal dan diabetes itu sifatnya menur 


Sambil duduk di atas mimbar beliau menjawab, 
“Kemungkinan itu sangat besar. Oleh karena itu 
Anda harus memposisikan diri Anda seolah- 
olah sudah terkena penyakit, dan mulailah 
menjaga pola makan tetap sehat dan 
proporsional." 

Kesimpulan penting yang bisa ditarik dari 
seminar tersebut adalah "Posisikan diri kita 
seolah-olah sudah terkena penyakit untuk 
menjalani pola hidup sehat sehari-hari. Jangan 
menunggu sakit, baru kita mati-matian untuk 
mengobati." 

Maka benarlah sebuah pepatah, "Lebih 
baik mencegah daripada mengobati". 
Perhatikan makananmu, jangan terlalu banyak 
mengkonsumsi makanan atau mi-numan yang 
mengandung gula, milikilah kebiasaan hidup 
yang sehat, dan banyaklah berolahraga supaya 
tetap sehat dan dapat melayani Tuhan dengan 
baik. Tuhan Yesus memberkati!. ш (ag/) 


07 


“gx artikel 


Kata-kata menjadi nyata 

Sebuah kata sederhana yang mungkin jarang 
kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 
seringkali kita praktekkan secara langsung baik 
secara sadar maupun tidak sadar. 

Beberapa waktu lalu saya berkumpul dengan 
teman-teman lama. Seperti biasanya kami mem- 
bicarakan mengenai pekerjaan, pasangan hidup, 
masalalu, dan berbagai macam hal lainnya. 

Setelah pulang saya baru tersadar, bahwa 
kami satu sama lain saling berlomba untuk me- 
mamerkan keluhan kami masing-masing seolah- 

olah barangsiapa yang paling ba- 

nyak mengeluarkan keluhan, 

dialah yang paling hebat. 
"Bos gue kele- 
watan masa udah 
jam 6 gue masih di- 
suruh lembur, se- 

kalian aja suruh 


gue nginep di kantor !" 

"Kerjaan gue ditambahin melulu tiap hari, 
padahal itu kan bukan'job-desc.' gue" 

"Anak buah gue memang bego, disuruh 
apa-apa salah melulu". 

Kita semua melakukan hal tersebut setiap 
saat tanpa menyadarinya. Tahukah Anda, se- 
makin sering kita mengeluh maka akan semakin, 
sering pula kita mengalami hal yang kita keluh- 
kantersebut. 

Sebagai contohnya, salah satu teman baik 
saya selalu mengeluh mengenai pekerjaannya. 
Sudah beberapa kali dia pindah kerja dan setiap 
kali dia bekerja di tempat yang baru, dia selalu 
mengeluhkan atasannya atau rekan-rekan 
sekerjanya. 

Sebelum dia pindah ke pekerjaan 
berikutnya dia selalu ribut dengan atasan atau 
rekan sekerjanya. Seperti yang bisa kita lihat, 
terbentuk suatu pola tertentu yang sudah 
dapat diprediksi, dia akan selalu pindah dari 
satu pekerjaan ke pekerjaan berikutnya sampai 
dia belajar untuk tidak mengeluh. 


Masalahnya bukan terletak pada tempat 
atau orang-orang, tapi pada diri kita yang tidak 
pernah merasa puas. 


Mengeluh paling mudah 

Mengeluh adalah hal yang paling mudah 
dilakukan, dan bagi beberapa orang hal ini telah 
menjadi sebuah kebiasaan. Parahnya lagi, 
mengeluh telah menjadi suatu kebanggaan un- 
tuk dibicarakan. 

Bila Anda memiliki dua orang teman, yang 
pertama selalu berpikiran positif dan yang kedua 
selalu mengeluh, Anda akan lebih senang ber- 
hubungan dengan yang mana? Menjadi seorang 
pengeluh mungkin bisa mendapatkan simpati 
dari teman kita, tetapi tidak akan membuat kita 
memiliki lebih banyak teman. Dan mengeluh ti- 


dak akan menyelesaikan masalah apa pun, 
malah bisa membuat kita kehilangan teman- 
teman kita. 

Yang menjadi pertanyaan adalah 
mengapa kita mengeluh? Kita mengeluh ka- 
rena kita kecewa bahwa realitas yang terjadi 
tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana 
kita mengatasi hal ini, Caranya sebenarnya 
gampang-gampang susah, kita hanya perlu 
bersyukur. 

Saya percaya bahwa di balik semua hal 
yang kita keluhkan pasti ada hal yang dapat 
kita syukuri. 

Sebagai ilustrasi, Anda mengeluh de- 
ngan pekerjaan Anda. Tahukah Anda berapa 
banyak jumlah pengangguran yang ada di 
Indonesia? Sekarang ini hampir 60% orang 
pada usia kerja produktif tidak bekerja, jadi 
bersyukurlah Anda masih memiliki pekerjaan 


Tuhan atas apa yang Anda miliki, maka semakin 
banyak hal yang akan Anda miliki untuk 
disyukuri." 


Biasakan bersyukur 

Langkah awal yang perlu dicoba adalah 
cobalah untuk bersyukurlah setiap hari setidaknya 
satu kali sehari. Bersyukurlah atas pekerjaan Anda, 
kesehatan Anda, keluarga Anda atau apapun 
yang dapat Anda syukuri. Ambilah waktu selama 
10-30 detik saja untuk bersyukur kemudian 
lanjutkan kembali kegiatan Anda, 

Tutuplah mata Anda, tarik nafas panjang, 
tahan sebentar dan kemudian hembuskan pelan- 
pelan dari mulut Anda. Berdoalah dan ucapkan 
janji-janji Tuhan, maka Firman itu akan 
mengubah pandangan 


dan penghasilan. Atau Anda ки ы 


mengeluh karena 


disuruh lembur atau disuruh melakukan 
kerja ekstra? 

Tahukah Anda bahwa pekerjaan itu 
diberikan karena atasan Anda mempercayai 
Anda? Kalau Anda tidak mampu maka tidak 
mungkin atasan Anda meminta Anda lembur 
atau memberikan pekerjaan tambahan. 

Bersyukurlah karena Anda telah 
diberikan kepercayaan oleh atasan Anda, 
mungkin dengan Anda lebih rajin Anda bisa 
mendapatkan promosi lebih cepat dari yang 
Anda harapkan. 

Bersyukurlah lebih banyak, dan per- 
cayalah hidup Anda akan menjadi jauh lebih 
mudah untuk dijalani, dan keberuntungan 
senantiasa selalu bersama Anda, karena Anda 
akan dapat melihat hal-hal yang selama ini 
mungkin luput dari pandangan Anda karena 
Andaterlalu sibuk mengeluh. 

"Semakin banyak Anda bersyukur kepada 


Anda yang sempit menjadi lebih luas. Pikirkanlah 
bahwa pada suatu saat nanti Anda mungkin akan 
menertawakan hari ini dan bersyukur atas semua 
yang terjadi pada diri Anda. 

Biasakan diri untuk tidak ikut-ikutan 
mengeluh bila Anda sedang bersama teman- 
teman yang sedang mengeluh. 

Berilah tanggapan yang membangun, atau 
kalau tidak bisa ditolerir lagi lebih baik jangan 
bergaul dengan orang yang biasa mengeluh, 
karena biasanya kebiasaan buruk lebih mudah 
menular daripada kebiasaan yang baik. 

Selalu berdoa minta kekuatan dari Tuhan 
untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup 
yang seringkali tidak sesuai dengan harapan. 
Jangan lupa juga untuk berdoa bagi orang-orang 
di sekitar Anda seperti keluarga, atasan, bawahan, 
rekan-rekan sekerja karena merekalah orang- 
orang terdekat yang membawa pengaruh paling 
banyak dalam hidup Anda. Tuhan Yesus 
memberkati. (NN) 


09 


CÀ information 
<) Mawar 2nd Anniversary 
) Women Celebration 


More than 


“n CONQUERORS 


Romans 8:37 


N 


Rabu,15 Agustus 07 
Pk.09.30 WIB 

di Gereja Mawar Sharon 
Jl. Cempaka 18i-24, 
Surabaya 


Pembicara 
Pnt. Suyono (Jogja) 


More than „ thami 


bintang tamu 
Edward Chen 


Mawar Sharon Senior 
digabung dengan kebaktian ini 


Ajaklah jwa-jwa baru 
& rekan-rekan Anda! 


Rabu, 15 Agustus ‘07, 
nja a 19.00 WIB, 


Mawar] 
Sharon 


“Tujuan dari Kebahagi 


Sabtu,18 Agustus ‘07 


pk. 10.00, 

R. Convention Hall сага: 
Pembicara: 

pembicara: Mi persembahan 

Pdt. Anthony Tan pujan бат 


(Magelang) Edward Chen 


"SUMMIT 


khusus bagi para pengusaha & 
wiraswasta (suami/istri) 


pembicara: $ 
Ibu Ev. Feba Affan (Jakarta) 


Feba lahir dari keluarga non-Kristen. Semasa hidupnya, Ayah Feba merupakan 

pengusaha yang sukses dalam industri otomotif. Sejak kepergian ayahnya, Feba 

mengalami kasih anugerah Tuban dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus lalu 

menyerahkan diri dibaptis ketika berusia 12 tahun. 

Di usia remaja Ibu Feba banyak memberi kesaksian & berkhotbah. Istri seorang | 

perwira TNI ini dikaruniai 5 orang putra putri. Saat ini Ibu Feba telah mengaami Ajaklah kerabat & 

terobosan yang luar biasa dari menjual kue hingga menjual suku adang pesawat, di” rekan-rekan bisnis Anda! 


Perjumpaan dengan зїара yang 
dapat mengubah hidup 
seseorang selamanya? Kalau 
bukan perjumpaan dengan Tuhan 
tidak mungkin hal itu terjadi! 
Paulus mengalami perubahan 
paradigma dan hidupnya berubah 
total ketika ia berjumpa dengan 
Tuhan di jalan menuju Damsyik. 

x la, Anda dan saya adalah bukti 
nyata tentang perubahan hidup 
kita setelah kita berjumpa dengan 
Tuhan. 


NANTIKAN 
FKA 
BERIKUTNYA..... 


FESTIVAL 


KUASA 
ALLAH 


Persembahan dapat 

disalurkan melalui 

transfer ke rek: 

а/с: 072.047.777.7 

a/n: Festival Kuasa Allah 

BCA Tunjungan Center Surabaya 


ministrie: 


Posisi: 

т Choir/Singer/ Paduan Suara 
m Pemusik 

E Soundman 


Syarat: 


Lolos seleksi 


Pendaftaran dimulai 


29 Juli ‘07 - 19 Agustus ‘ 07 di pusat & satelit-satelit! 
Daftarkan diri Anda sekarang juga di konter bawah! 


CP: Taufan di 031-5451335 ext. 106 / 127 


12 


Jemaat GMS & terlibat dalam sel, 
Mempunyai talenta di bidangnya, 


Bagi saya, FKA 8 merupakan er ad pelayanan 
yang sangat khusus dan spesial. Karena, tepat 
pada tanggal 8 Juni 2007 (waktu FKA 8 hari 
pertama berlangsung di Jatim Ехро) saya 
berulang tahun yang ke 41 tahun. Saya merasa 
mendapat hadiah yang sangat indah dan 
sungguh spesial dari Tuhan Yesus karena dapat 
melayaniNya. 


Ketika saya melihat kuasa Tuhan bekerja atas 
hidup banyak orang, sehingga mereka beroleh 
sukacita, kelepasan dan kesembuhan pada saat 
FKA 8 berlangsung, saya yakin bukan sebuah 
kebetulan bila semua itu terjadi bertepatan 
dengan hari ulang tahun saya. 


Saya diliputi perasaan bahagia dan sukacita 
ketika hadirat Tuhan yang mendalam bekerja 
dalam diri saya pada saat itu, Sungguh luar biasa 
melihat mujizatNya nyata hari itul Saya merasa 
bangga dapat melayani Tuhan Yesus yang 
sangat baik, yang telah memberikan hadia 
ulang tahun yang tak terlupakan buat saya. 
(Bapak Peter Wiria Perwata pengurus The 
Summit dan salah satu dari panitia FKA 8) 


rere. | 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


>> Happy 
Dirlhday 


Winartin 1. 
Ketua Kemas Wil. Pusat 


14.08.07 
Kumalarini 
Ketua Kemas Sat. Sidoarjo 


16.08.07 
Budi Susilo 
Ketua Kemas Wil. Pusat 


17.08.07 
Yuleman Sudarsono 
Penilik Kemas Sat. Barat 


18.08.07 
Dora 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


jadwal ibadah mingguan 


13 agustus - 19 agustus 2007 


13 | senin 14| selasa 15| rabu 

Kemas WII. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk, 09.30-12.00 * Cempaka 181 di wilayah masing-masing 2nd Anniversary Celebration 
Informasi hubungi: Ibu Lina 5. & MAWAR SHARON SENIOR 


5346563, 3550710 
Pk, 09.30 * R. Ibadah Utama 
Pembicara: Pnt. Suyono (Jogja) 
MS MEN 


Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama 
Pembicara: Pnt. Suyono (Jogja) 


16 | kamis 17| jumat 18 | sabtu 


Doa Malam Doa Puasa 
Pk. 10.00 + Convention Hal 
LIBUR pembicara: en 


талаан Pat, Anthony Тап (Magelang) 


LIBUR Ibadah Pro-M 


Pk 18.30 • А. Ibadah Utama 
Konser Doa Khusus 
Nyanyian Pulau-Pulau PEMASA & REMASA 


жана UU DOT салааны di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mI 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

ж Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


Ёз jadwal ibadah mingguan 


13 agustus - 19 agustus 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Апак! Рк. 07.00 
Kebaktian Апак! Pk, 10.15 
Kebaktian Anak 11 Pk. 16.30 


Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 


Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb, Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Soldier of Faith 

Keb. Remaja Pk. 13.00 
Keb, 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 


(Bertempat di Convention Hall) 
JI. Cempaka 24, Surabaya. 


Timur | 
Keb, Umum + Anak Рк. 07.00 
RM "Mutiara” 
Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 
Keb. Umum + Апак Pk. 16.30 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 


Satelit Selatan 11 

Keb, Umum + Anak Рк. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak РК. 16.30 
Supermarket Bonnet 11.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb, Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb, Umum + Anak Рк. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il + Anak РК. 17.00 
Keb, Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.AZ 
No. 27-32 Jl, Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 
Keb, EagleTeeens Pk, 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 


Л. ljen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Рк. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk, 17.00 


Ji. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06,00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak Il” Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl, Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11,00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro М (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Л. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355, 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum 1 &Pro-M Pk 07.00 
Keb. Umum Il &Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (umat) РК. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Алак! Pk 07.30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 


J. Nusantara IV/CSE 

JI. WR. Supratman 10 B 

Sekretariat: Л. WR. Supratman 10 В, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) — Pk.18,30 
Keb, Anak Pk 08.00 
Keb. Pelajar Pk, 10.30 
Keb. Pemuda Pk, 17.00 


Л. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Рат. Antoni М. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double К” 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double В” 
Jl. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Eaglekids Pk. 09.00 
‘Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung “Double T” 


Keb, Umum Pk, 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A:3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum +Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat, 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb, Umum 1 Pk. 10.00 
Keb, Umum Il (Youth) Pk. 16.00 
Keb, Umum I (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak Il (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk 16.30 


‘Gedung Mawar Sharon, Л, Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Рат, Joshua 081 340895599 


Keb, Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum It Pk.18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Samratulangi No.304, 
Tounkuramber 

Sekretariat: Jl. А. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb, Umum(Minggu) — Pk-10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : Jl, Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat, Bitung “House of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb, Anak Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Л. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 

Telp: 0438-21576/30209 

Ср; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 

Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb, Pemuda (Kamis) РК. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk, 15.00 
Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena І, Sekretariat: Desa 
Walantakan Јада | 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri, Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb, Umum Pk, 12.00 
Keb, Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15,00 


Gedung Mawar Sharon 

Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J] Катриз Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk, 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15,00 


Hotel Tamasya, JI. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan |, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place” 

Keb, Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 „Fax :0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


jadwal ibadah mingguan D 


13 agustus - 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb, Umum & Pro-M Pk, 11.00 
Keb, Pemuda & Pelajar Pk, 14.00 
Keb, Anak Pk. 08.00 


Jl. Suprapto 14 
Sek: Jl, A. Yani, Komplek A, Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb, Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16,00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Ji, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 

Cp: Megie Patikawa 0931, 21487 

Sat. Kota Benteng (Saparua-MIK) 
Keb, Umum Pk, 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia” (sebelah hotel 
Isabella). Skr. Л. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb. Anak Pk 17.00 


J}, Brigjen B. Sumitro Мо. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan "MY Home” 
Keb, PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged, Graha Niaga 1 1.2, JL. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk, 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia Mandarin) 


Keb, Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak Il Pk. 10.45 


LL5, Grand Liberty Restaurant, 

Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Л, Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "Тһе Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Anak (lt. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 1900 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk 1245 


А. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMA) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


19 agustus 2007 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 


Keb, Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Li.2 Rungkut 
Sat. Timur “True Worshiper" 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. "King of Glory” 

Keb. Pelajar Pk, 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest” 

Keb, Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk, 13.30 
di Bonnet Lt.3 JI, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur “Fire” 

Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
JI, Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone” 
Keb, Pelajar Pk 12.00 


J), Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Pemuda Pk, 10.00-12.00 
Pemuda Pk. 16.00 - 18,00 


lajar 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 
Sat. Sel. “Royal Priesthood” 


Keb, Pelajar 
Pertokoan Pondok Tjandra 
JI. Palem Il, ТО 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk, 08,00 
Ж. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. "Gracious Satellite” 
Keb, Remaja | Pk, 09.00 
Keb, Remaja Il Pk. 15.00 


Sat. Utr. "River of Life” 
Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 


Keb, Pemuda Pk. 12.00 
Jl Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda 

JI, Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pk, 12.00 


Pk, 16.00 


15 


5 — — 
Teeny Б з 
sega - la pu- ji - an bagi - Mu 
с _Am = Ge oo _Р 
feet) coe 1.7 55.3 
даа ke -mu- lia - an bagi -Mu ре 


G Am GB 


c 
Mes 57175) 65517475 | 
kuasaMu tak berubah — kasihMu уд melimpah 


b 


Am, ee? = 
655 |7175|.44.3.4] 34345 | 
layaklah Kaudisembah lebih da- ri segala Allah 


с Yan 
|. 55275 4 
Kau tetap sama 


Dm с ¢__@pB 
15.345) « SiS ЭШ 
та !атапуа Kau tetapAllah 


